w TIM INDEPENDEN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN 
CALON ANGGOTA KIP KOTA SABANG PERIODE 2023-2028 


—A 


Ée ne Sekretariat : Jln Yos Sudarso Kota Sabang 
PENGUMUMAN 
Nomor : 12/PANSEL-KIP/V/2023 
TENTANG 


HASIL UJIAN TULIS CALON ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN 
(KIP) KOTA SABANG PERIODE 2023-2028 


Berdasarkan Rapat Pleno Tim Independen Penjaringan Dan Penyaringan Calon Anggota 
KIP Kota Sabang Periode 2023-2028 Nomor : 11/BA/PANSEL-KIP/2023 Tanggal 3 Mei 
2023, dengan ini diumumkan nama-nama Calon Anggota KIP Kota Sabang Periode 
2023-2028 yang lulus tahapan Ujian Tulis dan dinyatakan berhak untuk mengikuti 
tahapan selanjutnya sebagai berikut : 


No Nama Calon Jenis Kelamin Unsur 

1 | BAINAH SALMIYAH Perempuan Masyarakat 
2 | SARPANI Laki-Laki Masyarakat 
3 | AFRIO Laki-Laki Masyarakat 
4 | AZMAN Laki-Laki Masyarakat 
5 | HENDRA KURNIAWAN Laki-Laki Masyarakat 
6 | ZULHILMI. MY Laki-Laki Masyarakat 
7 | ANISAH Perempuan Masyarakat 
8 | DASRUL RINALDI Laki-Laki Masyarakat 
9 | SYARJANI, S.T. Laki-Laki Masyarakat 
10 | HENDRA SAPUTRA Laki-Laki Masyarakat 
11 | AMRISAL Laki-Laki Masyarakat 
12 | FAZLURRAFIO, S.Pt Laki-Laki Masyarakat 
13 | IRMAN Laki-Laki Masyarakat 
14 | MUALLIM HASIBUAN, S.Hi, M.H. Laki-Laki Masyarakat 
15 | BOYHAOOI, SKM, M.Si Laki-Laki Masyarakat 
16 | MARSONO, S.I.P, Laki-Laki ASN 

17 | ZULHELMI BAKRI Laki-Laki Masyarakat 
18 | AKMAL SAID Laki-Laki ASN 

19 | MUHAMMAD YANI, S.1.P. Laki-Laki ASN 

20 | CUT ALFITRI , S.Pdi Perempuan Masyarakat 
21 | SANTI DEWI Perempuan Masyarakat 
22 | SUDARMAWAN Laki-Laki ASN 

23 | MISRUL RAHMI UTAMI, S.Pd Perempuan Masyarakat 
24 | SULAIMAN, S.H Laki-Laki Masyarakat 
25 | IRMAN, A.Md Laki-Laki Masyarakat 


1. Kelulusan ditentukan berdasarkan ambang batas nilai (passing grade) 

2. Kepada Masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan masukan/tangga- 
pan terhadap Calon Anggota KIP Kota Sabang Periode 2023-2028 yang nama-naman- 
ya tersebut diatas. Tanggapan disampaikan secara tertulis dilengkapi alat bukti dan 
fotocopy identitas pelapor, ditujukan kepada Tim Seleksi dalam rentang waktu 7 
(tujuh) hari kerja terhitung tanggal pengumuman ini. 

3. Keputusan Tim Independen Penjaringan Dan Penyaringan Calon Anggota KIP Kota 
Sabang Periode 2023-2028 bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. 

Sabang, 4 Mei 2023 


Tim Independen Penjaringan dan Penyaringan 
Calon Angger Kota ta Sabang Periode 2023-2028 
y 


